WikipediA 


Bahasa Makian Barat 


Makian Barat adalah bahasa Halmahera Utara yang 
paling menyimpang dari bahasa Halmahera Utara lainnya. 
Bahasa ini dituturkan di kawasan pesisir dekat Pulau 
Makian dan wilayah barat pulau tersebut. Bahasa ini 
sangat dipengaruhi oleh satu atau beberapa bahasa 
Austronesia dan pernah dikelompokkan sebagai bahasa 
Austronesia. Bahasa Makian Timur (Taba) sampai 
sekarang masih dikelompokkan sebagai bahasa 
Austronesia. 

Referensi 


1. A Makian Barat (http://www.ethnologue.com/lang 

uage/mqs) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "West Makian". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Makian Barat 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Maluku Utara, pulau Ternate, 
dan sebagian wilayah 
Halmahera. 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (12.000; versi 
1977)111 

Rumpun 

bahasa 

Papua Barat 

■ Halmahera Utara 


■ Makian Barat 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

mqs 

Glottolog 

west 2600 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/west 


2600 ) 1 ?! 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Makian_Barat&oldid=15612292" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 September 2019, pukul 10.24. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




























